BAGAIMANA 
MENJADI BIJAK 
DI HADAPAN 
TUHAN 


Lalu dari mana datangnya kebijaksanaan? dan di 
manakah tempat pengertian? Dan kepada manusia 
dia berkata, Lihatlah, takut akan Tuhan, 

itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah 
pengertian. AYUB 28:20, 28 


Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat: an 
yang baik dimiliki semua orang yang melakukan 
perintah-perintah-Nya: puji-pujiannya tetap untuk 
selama-lamanya. MAZMUR 111:10 


Lalu aku melihat bahwa hikmat mengalahkan kebodohan, 
sejauh terang mengalahkan kegelapan. 
PENGKHOTBAH 2:13 


Kebijaksanaan menguatkan orang bijak lebih dari 
sepuluh orang perkasa yang ada di kota. 
PENGKHOTBAH 7:19 


Jika ada di antara Anda yang kekurangan hikmat, biarlah 
dia meminta kepada Tuhan, yang memberi kepada 
semua orang dengan murah hati, dan tidak mencela: dan 
itu akan diberikan kepadanya. Tapi biarkan dia bertanya 
dengan iman, tidak ada yang ragu-ragu. Karena dia yang 
goyah seperti an laut yang digerakkan oleh 
angin dan diombang-ambingkan. Karena janganlah orang 
itu berpikir bahwa dia akan menerima sesuatu dari 
Tuhan. Pria yang berpikiran ganda tidak stabil dalam 
segala hal. Yakobus 1:5-8 


Siapakah arang yang Ag dan memiliki pengetahuan di 
antara kamu? biarkan dia menunjukkan dari percakapan 
yang baik pekerjaannya dengan kelembutan 
ebijaksanaan. Tetapi hikmat yang datang dari atas itu 
mula-mula murni, kemudian pendamai, lemah lembut, 
dan mudah dibujuk, penuh rahmat dan buah-buah yang 
baik, tanpa memihak, dan tanpa kemunafikan. 
Yakobus 3:13, 17 


Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi 
orang bodoh meremehkan hikmat dan didikan. Amsal 1:7 


Berbahagialah orang yang menemukan hikmat, dan 
orang yang mendapat pengertian. Amsal 3:13 


Putraku, jika kamu mau menerima kata-kataku, dan 
menyembunyikan perintahku denganmu: Sehingga 
engkau mencondongkan telingamu pada kebijaksanaan, 
dan menerapkan hatimu pada pengertian: Ya, jika 
engkau menangis demi pengetahuan, dan meninggikan 
suaramu untuk pengertian: Jika engkau mencarinya 
seperti perak, dan mencarinya seperti mencari harta 
karun: Maka engkau akan memahami takut akan Tuhan, 
dan menemukan pengetahuan tentang Tuhan. Karena 
Tuhan memberikan hikmat: dari mulutnya keluar 
pengetahuan dan pengertian. Dia memberikan hikmat 
yang baik bagi orang benar: dia adalah pelindung bagi 
mereka yang berjalan dengan lurus. Dia menjaga jalan 
penghakiman, dan menjaga jalan orang-orang kudusnya. 
Kemudian engkau akan memahami kebenaran, dan 
penghakiman, dan keadilan: ya, setiap jalan yang baik. 
Amsal 2:1-9 


Dapatkan kebijaksanaan, dapatkan pengertian: jangan 
lupakan: tidak ada penolakan dari kata-kata dari 
mulutku. Jangan Unggalkan dia, dan dia akan 
menjagamu: cintai dia, dan dia akan menjagamu. 
Kebijaksanaan adalah hal yang utama, oleh karena itu 
dapatkan kebijaksanaan: dan dengan semua yang kamu 
dapatkan, dapatkan pengertian. Tinggikan dia, dan dia 
akan mengangkatmu: dia akan menghormatimu, ketika 
kamu memeluknya. Ia akan memberikan hiasan kasih 
karunia kepada kepalamu: mahkota kemuliaan akan 
diberikannya kepadamu. Amsal 4:5-9 


Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat: dan 
pengetahuan tentang yang suci adalah pengertian. 
Amsal 9:10 


Orang bodoh suka bermain-main, tetapi orang yang 
berakal memiliki kebijaksanaan. Mulut orang benar 
mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bengkok akan 
dipotong. Amsal 10:23, 31 


Ketika kesombongan datang, maka datanglah rasa malu: 
tetapi dengan rendah hati ada kebijaksanaan. Orang 
yang tidak memiliki hikmat memandang rendah 
sesamanya, tetapi orang yang berakal menahan 
kedamaiannya. Amsal 11:2, 12 


Seorang pria akan dipuji menurut kebijaksanaannya, 
tetapi dia yang berhati sesat akan dihina. Amsal 12:8 


Hanya dengan kesombongan datang pertengkaran: 
tetapi dengan nasihat yang baik adalah kebijaksanaan. 
Amsal 13:10 


Kebodohan adalah kesenangan bagi orang yang miskin 
hikmat, tetapi orang yang berakal berjalan dengan lurus. 
Takut akan Tuhan adalah pengajaran hikmat: dan 
sebelum kehormatan adalah kerendahan hati. 

Amsal 15:21, 33 


Betapa jauh lebih baik mendapatkan kebijaksanaan 
daripada emas! dan untuk mendapatkan pemahaman 
daripada dipilih daripada perak! Amsal 16:16 


Dia yang mendapatkan kebijaksanaan mencintai jiwanya 
sendiri: dia yang menjaga pengertian akan menemukan 
kebaikan. Amsal 19:8 


Belilah kebenaran, dan jangan menjualnya: juga hikmat, 
dan pengajaran, dan pengertian. Amsal 23:23 


Siapa mencintai hikmat, menyenangkan ayahnya, tetapi 
siapa bergaul dengan pelacur menghabiskan hartanya. 
Amsal 29:3 


Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi 
seorang anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. 
Amsal 29:15 


